KAIDAH 
JURNALISTIK 


DEMI PENA dan Apa yang Mereka Tuliskan!!!. 


DASAR-DASAR PENGANTAR 


JURNALISTIK 


BIODATA 


Nama 
Tik 
Alamat 


Status 
CP 


Informal 
Organisasi 


Kontributor : 


: Ns. Maghfaruddin, M.Si 

: Selatpanjang, 04-12-1989 
: Jalan Dorak - Slp timur 
Pendidikan : 
: Menikah 

: 462 853 2995 4700 


S2 Manajemen SDM 


: Pekanbaru Journalist Center 
: Manajement EO MOI 2021 s.d sekarang 


* Sekretaris II PWRI-B 2020 s.d sekarang 

- PDPM 2018 s.d sekarang 

“ICMI Muda Kota Pekanbaru 2021 s.d sekarang 
- DPD KNPI Meranti 2016 s.d 2019 


* PM Haze Singapura 
* Riau Pagi 

* Seputarriau 

« Haluanpos 


DASAR-DASAR PENGANTAR 


JURNALISTIK 


JURNALISTIK 


Kegiatan menyiapkan, mencari, 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan 
dan menyebarluaskan berita melalui 
media secara berkala (Suhandang, 2004). 


Pengkayaan 
Referensi Jurnal 


pe 
MEMBACA DAN MENULIS 


Membaca media ternama bukan 
hanya menambah informasi namun 
memahami cara penulisan sesuai 
dengan KEJ dan EYD. 


asa | 
Ingin Tahu ! 


Literaty Skill 


KODE ETIK JURNALIS 


Pedoman Jurnalist 


Independent - Akurat - Berimbang - Itikad baik 


Perkenalkan Identitas, Santun, Menghargai, Tidak memeras/suap, Praduga 2. Profesional 


Menjaga Privacy, Menerima Hak Jawab dan Koreksi 3 - Hak Narasumber 


Tidak Hoax, Fitnah, SARA, Pornografi, Menghakimi 4. Akurat dan Faktual 


Memperbaiki, mencabut dengan 
permintaan maaf jika berita keliru & tidak 
akurat. 


ETIKA PROFESI 


Jurnalist of Indonesia 


PENGABDIAN 
Karya Jurnalistik tidak menyesatkan, 
memutarbalikkan fakta, fitnah, memecahkan 


keutuhan dan sensasional 


CARA PEMBERITAAN 


Kredibelitas dan dan sumber berkompeten, tidak 
plagiat dan menyebutkan sumber kutipan berita 


TRANSPARANSI 


agaaa / 


Tuhan YME, Pancasila, UU, Kepentingan rakyat 
dan mencerdaskan kehidupan Bangsa dan 
Negara. 


INTERGRITAS 
Berimbang dan adil, tidak mencampuradukkan 
Opini dan Fakta, memiliki prinsip praduga tak 


bersalah 


SUMBER BERITA 


Menghormati privasi, tidak menyembunyikan 
kebenaran dan ex keterangan off the record 


2 - Unsur baru 
Aktual, informasi belum 
diketahui masyarakat 


4- Konflik/Peristiwa 


Polemik, bentrokan, 
kejahatan dil 


6 - Human interest 


MENGGALI IDE BERITA 


9 
O 


Kelaparan, Kemiskinan, Musibah dll 


Thinking of Idea 


1- Kepentingan 


Orang banyak 
Pemerintah 
DIL 


Nu 
0 Q 


3- Dekat 


Lokasi 
Tempat 
Wilayah 


5- Ketokohan 


Idola, Pemimpin, Prestasi 


7- Unik 
Keanehan, 
keganjilan,kejaiban 


KONSEP PELIPUTAN 


Teknik Wawancara 


2- When 
Waktu 

Tanggal 
1- What Han 3- Where 
Kejadian/peristiwa Lokasi 
Masalah/kasus Tempat 
Kegiatan/Agenda Wilayah 
4- Who 5- Why 
Pelaku - Korban - Saksi Latarbelakang 
Pihak berwenang Alasan 
Pelaksana Sebab akibat 


Sumber utama 


1- HOW 


1- Peliputan 


BASIC OF JURNALIST 


Dasar Dasar Jurnalistik 


2 -Pelaporan 


3 - Penulisan 


D ID 


Jurnalist mencari dan 
mengumpulkan informasi 
yang akurat dari berbagai 
sumber. 


Peristiwa diterima oleh 
Jurnalist: Mendengar, 
Melihat, Tulisan, dan 
Lisan. 


Dokumentasi Jurnalis 
diolah dalam bentuk 
tulisan sesuai kaidah 
Jurnalistik. 


4- Penyuntingan 


Cleann Clear: melakukan 
review ulang setiap 
paragraph. Memeriksa 
dan mengkoreksi kembali 
setiap kalimat tulisan. 


5- Penyajian 


Distribusi karya Jurnalist 
melalui media digital agar 
informasi tersampaikan 
dan dibaca oleh khalayak 


ramai. 


1 - List Topic Isue 


Buat Outline dan topik 
yang akan diliput, 
temukan berita yang 
menarik untuk dibaca 
oleh masyarakat 


LIPUTAN LAPANGAN 


OBSERVASI 


Pengamatan data - fakta 


2- List Question 


Buatlah poin poin 
pertanyaan yang akan 
di wawancarai 


What can I do 


WAWANCARA 


Doorstop - ekslusif 


3. Reference 


Sebelum liputan, 
hendaknya wartawan 
memiliki referensi topik 
pembahasan yang akan 
dijadikan berita 


RISET DATA 


Studi literasi 


4- Dokumentory 


Setiap liputan agar bisa 
dipertanggung 
jawabkan, Jurnalis 
harus menyimpan 
dokument dalam betuk 
rekaman, foto dan video 


5 - Penulisan 


Penulisan berita 
mengacu pada hasil 
dokument wawancara 
dengan tetap 
memperhatikan KEJ dan 
EYD 


STRUKTUR BERITA 


Komposisi Penulisan 


Kanaan 


1- Judul 2- Teras Berita 3 - Body News 4-Footnews 5- Sumber 
* Menarik Deskripsi umum: who, * Point penting Informasi tambahan 
* Ideal what, where n when * Detail 


* Intisari + Mudah Dimengerti 


JUDUL 


Penggunaan huruf Kapital 
Kata Hubung - Gelar - Jabatan 


Search Keyword - Contoh Pilihan Judul 


TERAS 


Kota dan Nama media 
Subjek 
Time n Place 


BODY 


Penggunaan Diksi pernyataan 
Penggunaan Tanda baca 
Singkatan, Singkat - padat 
FOOT 


Ending atau Closing 
Kesimpulan, saran dan rekomendasi 


TEKNIK 
PENULISAN 
BERITA 


Menyampaikan banyak informasi 
dengan cara yang efektif dan visual 


- INFORMASI 


- PENDIDIKAN 


- HIBURAN 


- KONTROL SOSIAL 


- EKONOMI 


FUNGSI PERS 


Product Jurnalistik 


Masyarakat memiliki Hak atas Informasi 
- Jurnalis berkewajiban menyajikan informasi 
Informasi mendorong kemajuan Pembangunan 


Menambah Wawasan dan | & P 
Mendidik dan Mencerdaskan 
Inspirasi, Inovasi dan Motivasi 


—— Menghibur pembaca sesuai passion 


Koreksi, Kritik, Saran Konstruktif 


— Memiliki nilai Profit Oriented dan Lapangan 
Pekerjaan dalam BIsnis Media massa 


DAFTAR PUSTAKA 


El Pangabean, Wahyudi. 2017. Wartawan Berani Beretika. Pekanbaru: Forum 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Diklat Teknis dan Fungsional: Pelatihan Jurnalistik 
Tingkat Dasar. Depok: Pusdiklat Kemendikbud 


Mulyadi, Nadi. 2021. Dasar Dasar Junalistik. Yogyakarta: Komunika 


Romli, Asep Syamsul M. 2005. Jurnalistik Terapan: Kewartawanan dan Kepenulisan. Bandung: Batic Press. 
UU Pers No. 40 tahun 1999 


